Maharati Marfuah, Lc 


Serba-Serbi 

Sujud Tilawah 





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Serba-Serbi Sujud Tilawah 

Maharati Martuah, Lc 

jumlah halaman 41 hlm 


JUDUL BUKU 

Serba-Serbi Sujud Tilawah 

PENULIS 

Maharati Martuah, Lc 
Editor 
Hanit Luthfi, Lc v MA 
Setting 8 t Lay out 
Ahmad Sarwat, Lc v MA 
Desain Cover 
Muhammad Syihab 


PENERBIT 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 

CETAKAN Pertama 

24 Oktober 2019 




SErba-Serbi Sujud Tilawah 14 


Daitar Isi 

Daitarlsi.4 

Mukaddimah.6 

A. Pengertian.7 

B. Hukum Sujud Tilawah.7 

C. Syarat Sujud Tilawah.12 

1. Suci dari Hadats dan Khabats.12 

2. Masuk Waktu.14 

3. Menahan diri dari segala sesuatu yang 

merusak shalat.15 

4. Menghadap kiblat.16 

D. Ayat-ayat Sajdati.16 

1. Ayat- Ayat Sajdah yang Disepakati Ulama.... 17 

a. Surat Al-A'raf ayat 206. 17 

b. Surat Ar-Ra'd ayat 15.17 

c. Surat An-Nahl ayat 49.17 

d. Surat Al-lsra' ayat 107.17 

e. Surat Maryam ayat 58.18 

f. Surat Al- Hajj ayat 18.18 

g. Surat Al-Furqan ayat 60.19 

h. Surat An-Naml ayat 26.19 

i. Surat As-Sajdah ayat 15.20 

j. Surat Shaad ayat 24.21 

k. Surat Fushilat ayat 37.21 

2. Ayat Sajdah yang Diperselisihkan Ulama.25 

a. Surat Al-Hajj Ayat 77.26 

b. Surat Shaad ayat 24-25.27 

muka | daftar isi 


























SErba-Serbi Sujud Tilawah I 5 


c. Surat An-Najm ayat 62.29 

d. Surat Al-Insyiqaq ayat 21.31 

e. Surat AI-'Alaq ayat 19.32 

E. Tata Cara Sujud Tilawah.32 

1. Dalam Shalat.33 

a. Tanpa Takbiratul Ihram dan Tanpa Salam. 33 

b. Sujud Tilawah Shalat Sirr.34 

2. Luar Shalat.34 

a. Apakah perlu berdiri dahulu?.34 

b. Salam.35 

3. Bacaan sujud.36 

E. Sujud Tilawah bagi pendengar Ayat Sajdah.. 38 
D. Apa yang dilakukan apabila tidak bersujud? 38 

Penutup.39 


muka | daftar isi 













SErba-Serbi Sujud Tilawah 16 


Mukaddimah 


Bissmillohirrohmonirrohim. 

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada 
baginda Rasulullah 8f, keluarga, shahabat dan para 
pengikutnya sampai hari kiamat. 

Sujud termasuk bentuk penghambaan seorang 
kepada Tuhannya. Dalam Islam, selain sujud untuk 
shalat, ternyata ada sujud lain. Salah satu sujud itu 
adalah sujud tilawah. Secara hukum, mayoritas 
ulama menyebutkan hukum sujud tilawah itu 
sunnah. Hanya saja, ternyata tak sedirit diantara para 
pembaca Al-Qur'an yang ketika melewati ayat 
sajdah, mereka lewat saja tanpa melakukan sujud. 

Kadang juga terjadi miss komunikasi antara imam 
shalat dengan makmum. Tak jarang, ada makmum 
yang tak tahu ketika imam membaca sujud tilawah 
dia harus berbuat apa. Maka yang ada, dia hanya 
berdiri saja. Kadang malah menyalahkan imam, 
belum ruku' kok langsung sujud. Padahal imam 
sedang melakukan sujud tilawah. 

Maka, dalam buku ini akan dibahas pengertian, 
dalil-dalil dan perbedaan pendapat tentang sujud 
tilawah. Selanjutnya dibahas tentang tatacara sujud 
tilawah baik di dalam maupun diluar shalat. Serta 
ayat apa saja yang termasuk sujud tilawah dan apa 
yang harus dibaca ketika sujud tilawah. 


muka | daftar isi 


SErba-Serbi Sujud Tilawah I 7 


A. Pengertian 

Sujud Tilawah adalah sebuah istilah yang terdiri 
dari dua kata dasar, yaitu sujud dan tilawah; yang 
mana keduanya berasal dari bahasa Arab. 

Sujud secara etimologi berasal dari kata 

yang berarti tunduk dan merendahkan diri. 
Sedangkan secara terminologi berarti suatu gerakan 
dengan cara meletakkan dahi diatas tanah; yang 
mana gerakan ini tidaklah asing bagi kita. 

Sedangkan kata tilawah berasal dari kata j&pti 
yang berarti membaca, istilah ini lebih sering 
digunakan dalam arti membaca Al-Qur'an. 

Dari kedua pengertian diatas, maka pengertian 
sujud Tilawah adalah sujud yang disebabkan karena 
membaca ayat Al-Qur'an. Yaitu melaksanakan sujud 
setiap selesai membaca ayat sajdah. 

Para ulama kadang menggunakan istilah sujud Al- 
Qur'an sebagai ganti sujud tilawah 1 . Meski 
sebenarnya komplitnya adalah sujud tilawah Al- 
Qur'an. 

B. Hukum Sujud Tilawah 

Para ulama bersepakat bahwa sujud tilawah 
adalah amalan yang disyariatkan, namun mereka 
berbeda pendapat akan hukumnya, apakah wajib 
atau sunah? 


1 Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), al-Mughni, hal. 1/ 441 

muka | daftar isi 



8 I Serba-Serbi Sujud lilawah 


Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa 
sujud tilawah hukumnya sunah muakadah, 
sebagaimana firman Allah * : 


ISj rt-Ltil IjjjI ^jjJJl Oj lj-L«JJ Jl 4j 1j-U«l 

olA"" oj bjJ 0 jJj-4jj (107) luJjtA’ oloSjU Ojjj4 ^ 6*^ 

^ljjj ooiii^J (108) JjAid 123 % 


(109) 2 3 ayJ- 


Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau 
tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). 
Sesungguhnya orang-orang yang diberi 
pengetahuan sebelumnya apabila Al Cluran 
dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur 
atas muka mereka sambil bersujud , Dan mereka 
berkata: "Maha Suci Tuhan kamisesungguhnya 
janji Tuhan kami pasti dipenuhi". 


Begitupula dalam Hadits yang diriwayatkan dari 
Abu Hurairah ra : 

SoJJJl ^ST )\ \) 1SI " ^il Jlj M j^j jli 

) “TJjJ — ‘Ljj Ij : jj_aj jl U. .i. 1l jj-Lpl s 

oJJj (.sJbl o^JtAJU ^ST JjI y»\ — U 


3,1 jiji iJbii ^Uu 


2 QS. Al-lsra 1 : 107-109 

3 HR. Muslim No.81 


muka | daftar isi 



SErba-Serbi Sujud Tilawah I 9 


"Rasulullah tĔbersabda: Jika anakAdam membaca 
ayat sajdah, maka setan akan menjauhinya dan 
menangis, setan akan berkata: "celaka aku, anak 
Adam disuruh sujud, dia pun bersujud , maka 
baginya surga. Sedangkan aku sendiri 
diperintahkan untuk bersujud, namun aku enggan , 
sehingga aku pantas mendapatkan neraka." 


Begitu pula hadits dari Ibnu Umar ra: 

iyLLs cOlJjjJl Ijij ohS" aJlp ajoI ^gJl ol 

OTSoL! I - PajtJ OjL; La c 4 j 0« CoO>tO’ 


554-Jr 


"Nabi shallalahu 'alaihi wa sallam pernah 
membaca Al Qur'an yang di dalamnya terdapat 
ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, 
kami pun ikut bersujud bersamanya sampai- 
sampai di antara kami tidak mendapati tempat 
karena posisi dahinya." 


Dari Zaid bin Tsabit, beliau berkata, 

*-X^t-****j ^ ^ jJL-j 4^1.P” 1 


"Aku pernah membacakan pada Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam surat An Najm, (tatkala bertemu 


4 HR. Muslim no. 575 

5 Muttafaq 'alaih 


muka | daftar isi 



10 I SErba-Serbi Sujud 1 tlawah 


pada ayat sajadah dalam surat tersebut) beliau 
tidak bersujud." 


Bukhari membawakan riwayat ini pada Bab "Siapa 
yang membaca ayat sajadah, namun tidak bersujud." 

Dalil lain yang memalingkan dari perintah wajib 
adalah perbuatan Umar bin Khattab dan perbuatan 
beliau ini tidak diingkari oleh para sahabat lainnya 
ketika khutbah JunYat. 


Pada hari Jum'at Umar bin Khattab pernah 
membacakan surat An Nahl hingga sampai pada ayat 
sajadah, beliau turun untuk sujud dan manusia pun 
ikut sujud ketika itu. Ketika datang JunYat berikutnya, 
beliau pun membaca suratyang sama, tatkala sampai 
pada ayatsajadah, beliau lantas berkata, 







"Wahai sekalian manusia. Kita telah melewati ayat 
sajadah. Barangsiapa bersujudmaka dia 
mendapatkan pahala. Barangsiapa yang tidak 
bersujuddia tidak berdosa." Kemudian 'Umar pun 
tidak bersujud . 6 

Begitu juga jawaban Nabi * ketika ditanya oleh 
seorang badui tentang Islam: 


6 HR. Bukhori no. 1077 


muka | daftar isi 



Serba-Serbi Sujud Tilawah I 11 


: jli ^ tP" lL* : jbLs «aLJJIj (J cjY^s 

7 p 01 c*L» 


"Shalat lima waktu dalam sehari semalam." 
Kemudian ia bertanya , "Apakah ada lagi selain itu?" 
Rasulullah pun menjawab, "Tidak. Kecualijika engkau 
suka mengerjakan shalat sunnah." 

Diantara landasan dalil diatas tidak ada yang 
menunjukkan akan kewajiban sujud tilawah, dan 
bolehnya sujud tilawah diatas kendaraan bagi 
musatir, kalau sujud tilawah itu wajib maka tidak 
boleh sujud diatas kendaraan seperti shalat tardhu. 

Sedangkan para ulama Madzhab Maliki berbeda 
pendapat, sebagain mengatakan bahwa sujud 
tilawah itu hukumnya sunnah yang bukan 
muakkadah. Sebagian lainnya mengatakan 
hukumnya/oc//?//o/7 (keutamaan). 

Yang mengatakan hukumnya sunnah ghairu 
muakkadah adalah Ibnu 'Athaillah dan Al-Fakihani 
Sedangkan yang mengatakan hukumnya tadhilah 
adalah Al-Baji dan Ibnu Katib. 

Hanya Madzhab Hanati yang mengatakan bahwa 
sujud tilawah hukumnya wajib, mereka berlandaskan 
dengan sabda Nabi tt : 

Lgic" jjA 


",Sujud itu wajib bagi mereka yang mendengarnya 


7 Muttafaq 'Alaih 


muka | daftar isi 



12 I SErba-Serbi Sujud lilawah 


(ayat sajdah)" 

Namun hadits ini menurut Az-Zayla'i adalah hadits 
yang gharib. 8 

Mereka juga berdalil dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana setan 
mengangis melihat anak Adam bersujud. 

C. Syarat Sujud Tilawah 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 
sujud tilawah hukumnya sah dikerjakan. Di antara 
syaratnya adalah : 

1. Suci dari Hadats dan Khabats 

Yang dimaksud dengan suci dari hadats adalah 
dalam keadaan berwudhu dan tidak janabah. 
Sedangkan suci dari khabats adalah tidak ada najis 
pada diri, pakaian dan tempat 9 10 . 

Suci dari hadats kecil maupun hadats besaradalah 
syarat utama agar sujud tilawah itu sah sebagai 
sebuah ibadah yang disyariatkan; sebab sujud 
tilawah merupakan shalat atau bagian dari shalat 
atau beremakna shalat, sehingga disyaratkan suci 
sebagaimana shalat. Sebagaimana hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Umar: 

jjU' obL^> jjl " 


8 Nashburrayah jilid 2 hal. 178 

9 Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), al-Mughni, hal. 1/ 444 

10 HR. Muslim 


muka | daftar isi 



Serba-SErbi Sujud Tilawah I 13 


" shalat tidok diterima tanpa bersuci" 

Maka dari itu kalau ada seseorang yang sedang 
membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya 
wudhu, maka tidak perlu sujud tilawah bila membaca 
ayat-ayat sajdah. Kecuali bila dia berwudhu' terlebih 
dahulu, baik sebelum membaca Al-Quran atau pun 
ketika mau bersujud. 

Apalagi orang yang dalam keadaan janabah, 
tentunya memang sudah tidak boleh membaca Al- 
Quran, maka tidak ada sujud tilawah buat orang yang 
dalam keadaan janabah. 

Demikian juga orang yang sedang berkubang 
dengan najis, baik najis ringan, sedang atau berat, 
apabila kebetulan mendengar bacaan Al-Quran, tidak 
disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. 

Namun ada pula sebagian ulama yang tidak 
mensyaratkan suci dari hadats dan khabats ketika 
sujud tilawah. 

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman bin 
Affan -radhiyallahuanhu- tentang wanita yang 
sedang haidh mendengar bacaan Al-Quran ayat-ayat 
sajdah, dengan membungkukkan kepalanya, sambil 
mengucapkan lafadz Ya Allah, kepada- 

Mu Aku bersujud. 

Pendapat ini dikuatkan oleh Said bin Al-Musayyib 
dan Asy-Sya'bi 1:L . 

Begitu pula Imam Bukhari meriwayatkan dari 


11 Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H) ; al-Mughni, hal. 1/444 

muka | daftar isi 




14 I SErba-Serbi Sujud 1 tlawah 


Abdullah bin Umar bahwasannya dia bersujud dalam 
keadaan tidak bersuci. 

2. Masuk Waktu 

Masuknya waktu sujud, yaitu sudah selesainya 
ayat sajdah dibaca atau didengar. Kalau bersujud 
sebelum ayat sajdah selesai dibaca walaupun kurang 
satu hurut, maka sujudnya tidak sah; sebab belum 
masuk waktu untuk sujud. Sebagaimana shalat tidak 
sah sebelum masuk waktu shalat. 

Menurut mayoritas ulama dari Madzhab Hanati, 
Maliki, dan Hambalitidak boleh sujud tilawah pada 
waktu larangan untuk sholat, seperti setelah subuh 
sampai matahari terbit. 12 Namun Madzhab Syafi'i 
membolehkannya; sebab sujud tilawah adalah sujud 
yang dikerjakan karena adanya sebab. 13 

Apabila saat khutbah khotib membaca ayat sajdah, 
apakah harus sujud? Dalam masalah ini ulama 
berbeda pendapat. Menurut Madzhab Hanati khotib 
tetap sujud dengan diikuti jamaah, sebagaimana 
hadits yang menyebutkan bahwa Nabi S membaca 
ayat sajdah saat sedang khutbah kemudian bersujud. 
14 Sedangkan menurut Madzhab Maliki makruh 
hukumnya sujud tilawah. 15 Madzhab Syafi'i 
membedakan apakah mungkin untuk turun dari 
mimbar untuk bersujud atau tidak? begitu juga 

12 Badai' As-Shonai' 1/192, Jawahir Al-lklil 1/72, Al-Mughni 
1/623 

13 Roudhoh At-Tholibin 1/193, Al-Majmu' 4/72 

14 Rad Al-Mukhtar 1/525 

15 Jawahir Al-lklil 1/72 


muka | dattar isi 



Serba-Serbi Sujud Tilawah I 15 


pendapat dari Madzhab Hambali , apabila 
memungkinkan maka bersujud, apabila tidak 
mungkin maka tidak mengapa tidak bersujud. 16 

3. Menahan diri dari segala sesuatu yang 
merusak shalat 

Sujud tilawah dianggap sah apabila tidak ada hal- 
hal yang membatalkan shalat, baik perkataan atau 
perbuatan; sebab sujud tilawah sama seperti shalat. 
Misalnya saat sujud tilawah tidak boleh berbicara 
atau tidur. 

Sebagian ulama mensyaratkan tidak boleh ada 
jarak yang panjang antara bacaan akhir ayat sajdah 
dan sujud. Jadi selesai membaca ayat sajdah 
langsung bersujud. Hal ini sebagaimana yang 
disyaratkan oleh madzhab Syafi'i. 

Sedangkan Madzhab Hambali mensyaratkan sujud 
bagi pendengar ayat sajdah apabila pembaca ayat 
sajdah juga bersujud. 

Jika dibaca ayat sajdah berulang kali dalam satu 
waktu, misalnya ketika di majlis ilmu yang membahas 
sebuah ayat yang merupakan ayat sajdah sehingga 
ayatnya dibaca berulang kali, apakah tetap 
melakukan pengulangan sujud tilawah? 

Menurut mayoritas ulama dari madzhab Maliki, 
Syafi'i, dan Hambali tetap melakukan sujud tilawah 
setiap membaca atau mendengar ayat sajdah, 


16 Roudhoh At-Tholibin 1/324, Kasyat Al-Qina' 2/37 

muka | dattar isi 



16 I SErba-Serbi Sujud S tlawah 


walaupun berulang kali dibaca. 17 

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan 
sebagian Ulama Madzhab Syafi'i tidak perlu 
melakukan pengulangan sujud Tilawah, dan cukup 
sekali saja. 18 

4. Menghadap kiblat 

Wahbah az-Zuhaily menyebutkan bahwa 
menghadap kiblat termasuk syarat dari sahnya sujud 
tilawah menuruh mayoritas ulama 19 . Sebagaimana 
syarat sah shalat pada umumnya. Meskipun 
beberapa ulama kontemporer seperti Bin Baz dan 
Utsaimin tak mensyaratkan harus menghadap kiblat. 
Hanya saja, menghadap kiblat lebih bagus untuk 
dipilih dan dilaksanakan. 

D. Ayat-ayat Sajdah 

Ada 15 ayat sajdah dalam Al-Qur'an, sebagian 
disepakati oleh para ulama dan sebagian lagi 
diperselisihkan, namun ada juga yang mengatakan 
ayat sajdah ada 16 dalam surat Al-Hijr ayat 98: 

jjA 

" Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan 
jadilah engkau diantara orang yang 
bersujud(shalat )." 


17 At-Taj wa Al-lklil 2/61, Kasyat Al-Qina' 1/413 

18 Nihayah Al-Muhtaj 2/97 

19 Wahbah az-Zuhailiy, al-Fiqh al-lslamiy wa Adillatuhu, 2/ 
1131 


muka | dattar isi 



Serba-Serbi Sujud Tilawah I 17 


1. Ayat- Ayat Sajdah yang Disepakati Ulama 

a. Surat Al-A'raf ayat 206 

aJj j 4j3Hp jj£- Ojj>^sXUo JJjj 0_LP JjjJJl Oj 


OjO_>r_Lj 


"Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi 
Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah 
Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya 
kepada-Nya lah mereka bersujud" 


b. Surat Ar-Ra'd ayat 15 

jOAJU L&JSj \s-jk> oljLoLJ! 3 jj* o>t_0j ojj 




"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa 
yang di langit dan di bumibaik dengan kemauan 
sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang- 
bayangnya di waktu pagi dan petang hari" 


c. Surat An-Nahl ayat 49 

aSsj*)LsJ1j 4jI 3 J-a 1 3 O-JjUOUJl 3 Lj>«-Uj aJJj 

OjUcsJOo *i/ 


"Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa 
yang berada di langit dan semua makhluk yang 
melata di bumi dan (juga) para malaikat; sedang 
mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri" 

d. Surat Al-lsra' ayat 107 


muka | daftar isi 


18 I SErba-Serbi Sujud Tilawah 


iJLtil ijjjl ^jjjl oj *y Jl 4j Ij^al ^Jjj 

Ij&i OIjSj 


"Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau 
tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). 
Sesungguhnya orang-orang yang diberi 
pengetahuan sebelumnya apabila Ai-Q.ur'an 
dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur 
atas muka mereka sambil bersujud" 


e. Surat Maryam ayat 58 

^ST 4jJS (j\jjJl (v4-J-P Aill j*J«Jl jji jJl jJjtljl 

JL" ISI C^!r“l3 

iKjj Ij 44 Ijjj- ollT 


"Mereka itulah orang yang telah diberi nikmatoleh 
Allah, yaitu dari (golongan) para nabi dari 
keturunan Adam, dan dari orang yang Kami bawa 
(dalam kapal) bersama Nuh, dan dari keturunan 
Ibrahim dan Israil (yakub) dan dari orang yang kami 
beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila 
dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah 
kepada mereka, maka mereka menyungkur 
dengan bersujud dan menangis" 

f. Surat Al- Hajj ayat 18 


muka | daftar isi 


Serba-Serbi Sujud Tilawah I 19 


j^UuJlj I j Tjj oljUiJl j 4 ] 14UJ ^l y jfl 

Jp- ^bJl (J 4 jjSj JUJlj j«-aJlj 

ilio U &1 01 ^ ^ 4 ] Ui {SjI ^ jjj U.lIiJl 4 I 0 


"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada 
Allah bersujud apa yang ada dl langit; dl bumi, 
matahari', bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, 
binatang-binatang yang melata dan sebagian 
besar daripada manusia? Dan banyak di antara 
manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan 
barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak 
seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya 
Allah berbuat apa yang Dia kehendaki" 


g. Surat Al-Furqan ayat 60 

UjUt 5 UJ I>ujl j^jJl Uj jJli jtyl IjjjUO p> JJ 1S13 

^ 1 V/, 


"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah 
kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang", 
mereka menjawab: ".Siapakah yang Maha 
Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada 
Tuhan Yang kamu perintahkan kami (bersujud 
kepada-Nya)?", dan (perintah sujud itu) 
menambah mereka jauh (dari iman)" 

h. Surat An-Naml ayat 26 

Ulama sepakat bahwa dalam surat an-Naml 
terdapat sujud tilawah. Hanya saja mereka berbeda 


muka | daftar isi 


20 I SErba-Serbi Sujud lawah 


pendapat dalam ayat sajadah yang ada dalam surat 
an-Naml, apakah di ayat 25 atau 26. 

Pendapat Pertama: Menyatakan bahwa ayatnya 
adalah ayat ke-26 pada tirman Allah Azza wa Jalla : 



Inilah pendapat madzhab Malikiyah (lihat 
Bidayatul Mujtahid 1/223), asy-Syafi'iyah (lihat al- 
Majmu' 4/60) dan Hanabilah (lihat al-Mughni 2/375). 

Pendapat Kedua: Menyatakan ayatnya adalah ayat 
ke-25 pada tirman Allah Azza wa Jalla : 



"Agar mereka tidak menyembah Allah Yang 
mengeluarkan apa yang terpendam di langlt dan dl 
buml dan Yang mengetahul apa yang kamu 
sembunylkan dan apa yang kamu nyatakan" 

Inilah pendapat madzhab Hanatiyah (lihat al- 
Banayah 2/710 ), sebagian Ulama Syafi'iyah (lihat al- 
Majmu' 4/60) dan pendapat Ibnu Hazm (lihat al- 
Muhalla 5/157). 

i. Surat As-Sajdah ayat 15 




"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan 

muka | daftar isi 


Serba-Serbi Sujud Tilawah I 21 


ayat-ayot Kami, adalah orang-orang yang apabila 
diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka 
menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji 
Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan 
diri" 


j. Surat Shaad ayat 24 

(J,l 3Jjj>rJtj (JljAo J_aJ (Jli 

* -A'U jjJi-TJl ^y2JtJ (^jTp C •h*'l ^tOj 


uri 


b j>-3 


0LL3 UTl 


"Dia (Dawud) berkata: "Sungguh dia telah berbuat 
dholim kepadamu dengan meminta kambingmu itu 
untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. 
Memang banyak diantara orang-orang yang 
bersekutu itu berbuat dholim kepada yang lain, 
kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah 
mereka begitu. Dan Daud mengetahui bahwa Kami 
mengujinya; maka ia meminta ampun kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat" 


k. Surat Fushilat ayat 37 


Ulama sepakat ada sujud tilawah dalam ayat 
Fushhilat. Tetapi mereka berbeda pendapat terkait 
sujud tilawahnya di ayat 37 atau 38. Ayatnya adalah: 


'Jj ljJjUJl 4->\j I (JrT? 

Ots (37) OjjJ*-) oljj OJ IjJjL-LIJ j-Kal) 


muka | daftar isi 


22 I SErba-Serbi Sujud lawah 


N \j ^JlJUu aJ lLUj jjp ijj\^x-v( 

(38) 6/lio 


"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah 
bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) 
kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah 
Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada- 
Nya saja menyembah (37) Jika mereka 
menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) 
yang disisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya pada 
malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah 
jemu (38)." 


Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini 
menjadi 3 pendapat: 


Pendapat pertama menyatakan ayatnya adalah 
ayat ke-38 pada tirman Allah Azza wa Jalla ; 

N Ijssj jlgJlj JJJL dXY) Uss- ^jjJll oU 

O jilAJ 


Inilah pendapat madzhab Hanatiyah (lihat al- 
Banayah 2/711), sebagian Ulama Malikiyah (lihat al- 
Muntaqa 1/202), dan pendapat terkuat dalam 
madzhab Syafi'iyah (lihat al-Majmu' 2/31) serta 
madzhab Ahmad bin Hambal (lihat al-Mughni 2/357). 
Juga pendapat Sa'id bin al-Musayyab, Muhammad 
bin Sirin, Abu Waa'il, ats-Tsauri dan lshaq bin Ibrahtm 
bin Rahuyah. (lihat al-Majmu' 4/60). 


muka | daftar isi 


Serba-Serbi Sujud Tilawah I 23 


Mereka berdalil dengan beberapa dali 
diantaranya: 


a. Atsar dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang 
berbunyi: 

S^l 4j*y I 3 5l5'4jt U4lA Tdil J\ & 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu bahwa beliau 
Radhiyallahu anhu dahulu bersujud pada ayat 
terakhir dari surat Ha Mim Tanzil (Fush-Shilaat). 
[Atsar ini disampaikan Abdurrazaq ash-Shan'ani 
dalam Mushannafnya 3/338, ath-Thahawi dalam 
Syarhu Ma'anil Atsar 1/359 dan al-Hakim 2/441. 
ATHakim berkata: Shahih sanadnya dan adz- 
Dzahabi menyetujuinyaj. 


b. Pendapat ini lebih hati-hati, sebab apabila 
ternyata ada pada ayat yang kedua, maka tidak boleh 
mempercepatnya dan bila ada pada ayat yang 
pertama maka diperbolehkan untuk 
mengakhirkannya sedikit sampai ayat berikutnya. 
[Lihat Bada'i ash-Shana'i 1/194] 

c. Kesempurnaan ayat ada pada ayat berikutnya 
yaitu ayat ke-38, sehingga sujudnyapun setelahnya. 
Sebagaimana juga dalam surat an-Nahl/16 sujudnya 
setelah tirman Allah Azza wa Jalla : 


U djikajj °<+Vfj/ i lyt hy\M 


Padahal disebut sajdahnya pada ayat sebelumnya, 

muka | daftar isi 


24 I SErba-Serbi Sujud lawah 


pada firmanl\lya: 

IjSsj SSsjJJlj 4jIS 3 L*j ‘“AjJ-JJl 3 -3 <-Aj aJOj 

Ojj33io L 


Pendapat yang kedua menyatakan sujudnya pada 
ayat ke-37 dari Fusshilat pada firman Allah Azza wa 
Jalla : 


Vj lj E jJ-aJlj »_jJlj jLgJlj jJJJl 4 jP I 

Oj- 3 *j «Ijj jJuS"" oj \ <_£JJl ajj IjjJJ— Jj ^jJU 


Inilah pendapat imam Malik dan pendapat 
masyhur dalam madzhab Malikiyah (lihat Bidayatul 
Mujtahid 1/223). Pendapat ini juga pendapat 
sebagian Ulama Syafi'iyah (lihat al-Majmu' Syarhul 
Muhadzdzab 4/60) dan sebagian ulama Hanabilah 
(lihat al-Mubdi' 2/31) serta Ibnu Hazm (lihat al- 
Muhalla 5/159). 

Pendapat ini juga disandarkan kepada al-Hasan al- 
Bashri, Ibrahin an-Nakha'i, Abu Shalih, Thalhah bin 
Musharrif, Zaid bin al-Harits dan al-Laitsi (lihat al- 
Majmu' 4/60). 

Pendapat ini berdalil dengan beberapa dalil 
diantaranya: 

a. Atsar Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu 
yang berbunyi: 


muka | daftar isi 


Serba-SErbi Sujud Tilawah I 25 


J j_yo jv>- (y» jjOll 3 uA-03 015"4il 


Beliau dahulu sujud pada yang pertama (ayat ke- 
37) dari surat Fusshilaat. (diriwayatkan ath-Thahawi 
dalam Syarh Ma'anil Atsar 1/360 dan al-Hakim dalam 
al-Mustadrak 2/441 dan berkata, "Hadits ini 
sanadnya shahih namun imam al-Bukhari dan 
Muslim tidak mengeluarkannya. Keshahihan sanad 
hadits ini disetujui adz-Dzahabi). 

b. Atsar Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma yang 
berbunyi: 

jjty 3 5i5" 4jt 


Beliau dahulu sujud pada yang pertama (ayat ke- 

37). [Dlrlwayatkan Ibnu Abl Syalbah dalam al- 

Mushanna/ 2/11]. 

c. Itu pas pada perintah sujud dan mengikuti 
perintah lebih utama. 

d. Sujud pada ayat ini merupakan upaya untuk 
bersegera dalam melaksanakan perintah. 

Pendapat ketiga menyatakan diperbolehkan 
memilih antara keduanya. Bila ingin sujud pada ayat 
ke-37 maka besujudlah dan bila ingin setelah ayat ke- 
38 maka sujudlah setelahnya. 

Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam satu 
riwayatnya dan pendapat Abdullah bin Wahb dari 
kalangan Ulama madzhab Malikiyah. 

2. Ayat Sajdah yang Diperselisihkan Ulama 


muka | daftar isi 


26 I SErba-Serbi Sujud lawah 


a. Surat Al-Hajj Ayat 77 

Ij-Uplj IjJ-it-^lj l^iSjl Ij-L-aT ^jjjJl l-4-jllj 

5/41: 


"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, 
sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan 
berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat 
kemenangan" 


Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali terdapat 
dua ayat sajdah dalam surat Al-Hajj, yaitu ayat 18 dan 
77. 20 


Sebagaimana hadits yang terdapat dalam Sunan 
Tirmidzi bab ayat sajdah dalam surat Al-Hajj 

^cjbl ijyd tjjSpsi i4ill Jj-i/) \j :c-Jli :Jli t jd\s- ‘CjaS- jjS 
oJjTj cJ-ci» : H\j Uj£! (.yLs ^jIj ciclisS-l JAp (Sjj* 


21 


(_yu-L>tU 1 g•* ijb 


Dari Ugbah bin Amir berkata: Wahai Rasulullah. 
Surat al-Hajj diutamakan karena dia mempunya 2 
ayat sajdah? Beliau menjawab: lya. Siapayang tak 
sujuPI, maka tak usah membacanya. 


Diriwayatkan dari Umar bin Khatab dan Ibnu Umar 


20 Al-Majmu' j.4 h.62, Al-Mughni j.l h. 618-619 

21 HR. Tirmidzi no. 578, Abu Dawud no. 1402 

muka | daftar isi 



Serba-Serbi Sujud Tilawah I 27 


bahwa mereka berdua berkata: Surat al-Hajj 
diutamakan karena memilik dua ayat sajdah. 


Sedangkan Madzhab Hanafi dan Maliki tidak 
menganggap ayat ini sebagai ayat sajdah 22 . Mereka 
berlandaskan dengan hadits yang diriwayatkan dari 
Ubay bin Ka'ab bahwasannya dia menghitung ayat- 
ayat sajdah yang dia dengar dari Nabi ii dan 
menghitung ayat sajdah yang terdapat dalam surat 
Al-Hajj ada satu. 


b. Surat Shaad ayat 24-25 

Para ulama menyatakan bahwa dalam surat shad 
ada ayat sajdah. Sebagaimana hadits: 

(JlAj 4 * jb iil jy-j ooj» : Jli 

23 

^ 4 


Dari Ibnu Abbas berkata: Saya melihat Rasulullah $ 
sujud tilawah di surat Shad. 

Meski Mazhab Syatii dan Hanbali menyebutkan 
bahwa sujud tilawah dalam surat Shad ini bukan 
termasuk sujud yang berstatus hukum muakkad. 
Bahkan disebutkan bahwa sujud disini termasuk 
sujud syukur, bukan sujud tilawah. 

Dalil mereka adalah: 


22 Badai' As-Shanai' j.l h. 193, Fath Al-Qadir j. 1 h. 381, Jawahir 
Al-lklil j.l h. 71 

23 HR. Tirmidzi no. 577 


muka | daftar isi 



28 I SErba-Serbi Sujud lilawah 


4_Ip Aill Aiil (JJ-Lj Iji I(Jli 4jl C(^jji-I J^*—*> (Jj! J|P 

^Ul _l>c_Lj j_>w-5 (Jjj o-L>cJ!lJ! ^_L) iL-Ls jP-«J! J-c- y^3 

j^i ojij ol^Ji Jlj illl t ii!jj jjT oi^Uil tiii 

ajjJ llj» 4-I-£' Aij! ^Ljs jjUl j!-I® tJjic-LJJ 

^!jJiL-4>j Jj>c_j«J (Jj-Li ^«ijJUjJJ j^Sljlj ^JLSTJj 


Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alalhl wasallam dl atas 
mimbar membaca Surat Shaad. Kemudian tatkala 
beliau telah sampai pada ayat as sajdah beliau 
turun kemudian sujud, dan orang-orang pun 
bersujud bersamanya. Kemudian tatkala pada hari 
yang lainnya beliau membacanya, lalu tatkala 
telah sampai pada ayat as-sajdah orang-orang 
bersiap-siap untuk bersujud. Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya ayat tersebut adalah taubat 
seorang nabi, akan tetapi aku melihat kalian telah 
bersiap-siap untuk bersujud, lalu beliau bersujud 
dan mereka pun bersujud ." 


Para ulama yang menyatakan ada sujud dalam 
surat Shad pun berbeda pendapat tentang ayatnya 
yang mana dalam dua pendapat: 

Pendapat pertama, menyatakan ayat sajadahnya 
di surat Shad ayat ke-24 pada tirman Allah Azza wa 


24 HR. Abu Dawud no. 1410 

muka | daftar isi 



Serba-Serbi Sujud Tilawah I 29 


Jalla : 


y* IJuS”" jj JljAo jJlS Jli 


JjJjJ ol^-lJaJl Iji_«_ pJ Ijiil JjJJI Sj [»4-J 2 *-? 


Oljlj J>-J 4jj jl*JJ-vl_S oll£j Lcl JjJlS L* 


Inilah pendapat madzhab Hanatiyah, sebagian 
ulama Syafi'iyah dan sebagian Ulama Malikiyah dan 
sebagian ulama Hanabilah. 

Mereka berargumentasi dengan firman Allah 
Subhanahu wa Ta'ala setelah ayat ini (Ujaii) sebagai 
balasan atas sujud dan ini menunjukkan sujud 
dilakukan sebelum dibalas ampunan. 


Pendapat kedua, menyatakan sujudnya pada ayat 
ke-25, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 



Inilah pendapat sebagian ulama Malikiyah. 

c. Surat An-Najm ayat 62 

Terdapattiga ayatsajdah dalam surat pendekyang 
menjadi perbedaan pendapat para ulama, yaitu Surat 
an-Najm ayat 62, Surat al-lnsyiqaq ayat 21 dan Surat 
al-Alaq ayat 19. Ini adalah pendapat mayoritas 
ulama. Dalam surat an-Najm, ayat sajdah terdapat 
pada ayat 62: 

ijj&ij & i 


"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah 

muka | daftar isi 



30 I SErba-Serbi Sujud lawah 


(Dia)" 


Hal itu karena ada hadits yang diriwayatkan oleh 
Amr bin 'Ash: 

o6w>tA £cJ-l Ojji (3j l J-s^-»Jl (3 0*}b IJ_L9 tOj-Jl 


"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu T alalhl 
wasallam membaca lima belas ayat sajadah di 
dalam Al-Qur'an, dl antaranya ada tigabelas ayat 
dalam surat Mufashal dan dua ayat dalam suratAI- 
Hajj." 


Dalil lain adalah hadits dari Abu Hurairah: 

a-Jp oil t amI Jj^*>j ^-9 .JJ loj > j & ^jl ^jp 

/f jis ^iJi dJjj ^u °v)\' 3 i11aj\ iuiJi iSi j 

ij>uJl li-Aj Hy^>- ^Ip jjI jJL*l» : SjlS 

26 « Jis j^T ij /p jAi j/ Jji Jjij 


Darl Abu Hurairah berkata: Kita sujud bersama 
Rasulullah ^dalam ayat "ldza as-samaun syaggat" 
dan "Igra 1 bismirabbilladzi khalag". Abu Daud 
berkata: Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-6 
pada saat perang Khaibar. Maka sujud ini adalah 
sujud yang termasuk berada di kehidupan Nabi 


25 HR. Abu Dawud no. 1401 

26 HR. Abu Dawud no.1407 

muka | daftar isi 



Serba-Serbi Sujud Tilawah I 31 


yang terakhir. 

Adapun menurut Malikiyyah, maka sudah tak ada 
lagi sujud tilawah dalam surat-surat al-Mufasshal. Hal 
itu karena ada hadits lain yang berbeda yang 
menyatakan bahwa Rasulullah sudah tidak sujud di 
surat al-Mufasshal setelah pindah ke Madinah. 
Sebagaimana hadits: 



Dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah ^tidak sujud 
lagi di surat al-Mufashhal sejak pindah ke 
Madinah. 

Ada hadits lain yang serupa dari Zaid bin Tsabit: 




Dari Zaid bin Tsabit berkata: Saya membacakan 
kepada Rasulullah surat an-Najm, Nabi tidaksujud. 

d. Surat Al-lnsyiqaq ayat 21 

Para Ulama yang mensyariatkan sujud pada surat 
al-lnsyiqaq berbeda pendapat pada ayatnya dalam 
dua pendapat: 


27 HR. Abu Dawud no.1403 

28 HR. Abu Dawud no. 1404 



32 I SErba-Serbi Sujud lawah 


Pendapat pertama, menyatakan sujud setelah 
ayat ke- 21 pada tirman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

jTjiil tsji 


Inilah pendapat madzhab Hanatiyah, sebagian 
Malikiyah, asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. 

Hal ini karena ayat setelahnya tidak ada hubungan 
dengan penjelasan sujud pada ayat ini. 


Pendapat kedua, menyatakan sujudnya pada ayat 
ke-25 pada tirman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 


djj ^-\ p> IjLpj \Jj>'\ 


jj 

jui *yi 


Ini pendapat sebagian Ulama Malikiyah. 

e. Surat AI-'Alaq ayat 19 

JuU-ij N # 


"Sekoli-koli jangan, janganlah kamu patuh 
kepadanya ; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu 
kepada Tuhan)" 

E. Tata Cara Sujud Tilawah 

Mayoritas ulama bersepakat bahwa sujud tilawah 
cukup sekali sujud saja dan dilakukan diantara dua 
takbir, maksudnya sujud itu dimulai dengan takbir 
lalu sujud lalu bangun dari sujud dengan takbir juga 
dan sujudnya seperti sujud dalam shalat. 

Sujud tilawah bisa dilakukan dalam keaadan 
shalat, dan bisa dilakukan ketika diluar shalat. 


muka | daftar isi 


Serba-SErbi Sujud Tilawah I 33 


Untuk musatir dan orang sakit yang tidak mampu 
untuk sujud maka cukup dengan membungkukkan 
kepala. Sebagaimana hadits dari Ibnu Umar ra: 


cowL>c-^ aLp aJ 4^ 1 01)^ 


29 




Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. membaca di 
tahun penaklukan kota Mekkah ayat sajdah, lalu 
orang - orang sama sujud, baik pengendara atau 
orang yang bersujud ke tanah. Bahkan pengendara 
sujud di tangannya. 

1. Dalam Shalat 

a. Tanpa Takbiratul Ihram dan Tanpa Salam 

Ulama sepakat bahwa jika sujud tilawah dilakukan 
di dalam shalat, maka tanpa dimulai dengan 
takbiratul ihram dan tak diakhiri dengan salam, hal 
itu karena ada di dalam shalat yang mana tadi sudah 
takbiratul ihram, dan nanti salamnya ketika selesai 
shalat. 

Apabila membaca ayat sajdah di dalam shalat, 
maka niat di dalam hati kemudian takbir langsung 
sujud tanpa mengangkat tangan, setelah sujud takbir 
untuk bangun dari sujud dan berdiri, membaca 
beberapa ayat Al-Qur'an kemudian ruku 1 . 


29 HR. Abu Dawud no. 1411 

muka | daftar isi 



34 I SErba-Serbi Sujud lawah 


Menurut mayoritas ulama, makruh apabila 
sengaja hanya membaca ayat sajdah saja tanpa 
didahului atau diakhiri dengan ayat lain. 30 

Hanya saja dalam mazhab syatii, tidak masalah jika 
setelah berdiri langsung ruku' tanpa membaca ayat 
Al-Qur'an. 31 

b. Sujud Tilawah Shalat Sirr 

Dalam shalat sirr (Dhuhur dan Asar) sebaiknya 
imam tidak membaca ayat sajdah dalam shalatnya. 
Apabila dia sujud maka akan menimbulkan 
kebingungan bagi jamaah, dan jamaah pun tidak 
mendengar bacaannya. Namun Madzhab Syafi'i 
memberi solusi dengan mengakhirkan sujud setelah 
selesai shalat agartidak menimbulkan kebingungan. 

2. Luar Shalat 

a. Apakah perlu berdiri dahulu? 

Ketika akan melaksanakan sujud tilawah diluar 
shalat, apakah perlu berdiri terlebih dahulu 
kemudian baru bersujud? Dalam hal ini ulama 
berbeda pendapat: 

Menurut Madzhab Hambali, sebagian Hanati dan 
Syafi'i menganjurkan untuk berdiri terlebih dahulu 
kemudian takbir dan bersujud, karena kata 
dalam surat Al-lsra' ayat 107 adalah menjatuhkan diri 
dari posisi berdiri untuk bersujud. Sebagaimana 


30 Jawahir Al-lklil 1/72, Roudhoh At-Tholibin 1/323-324, 
Nihayah Al-Muhtaj 2/92 

31 Yahya bin Syarat an-Nawawi, Al-Majmu' 4/63 

muka | dattar isi 



Serba-Serbi Sujud Tilawah I 35 


riwayat dari Aisyah ra ketika membaca Al-Qur'an dan 
melewati ayat sajdah, maka dia berdiri kemudian 
takbir dan bersujud. 32 Namun pendapat yang kuat 
dari Madzhab Syafi'i adalah tanpa berdiri terlebih 
dahulu. 33 

b. Salam 

Ulama bersepakat bahwa tidak ada salam dari 
sujud tilawah ketika dalam shalat. Namun mereka 
berbeda pendapat ketika diluar shalat, apakah harus 
salam? 

Menurut Madzhab Hanafi dan sebagian Madzhab 
Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak ada salam setelah 
sujud tilawah diluar shalat. Pendapat yang kuat 
menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tetap 
wajib salam. 


Tabel perbedaan pendapat tentang tatacara sujud 
tilawah diluar shalat: 


Diluar Shalat 

Hanafi 

Maliki 

Syafii 

Hanbali 

Takbiratul 

Ihram 

Tidak 

Tidak 

lya 

Tidak 

Takbir turun 
sujud 

lya 

lya 

lya 

lya 

Takbir 

bangun sujud 

lya 

lya 

lya 

lya 

Salam 

Tidak 

Tidak 

lya 

lya 


32 HR. Ibnu Abi Syaibah 2/499 

33 Badai' As-Shonai' 1/192 

muka | daftar isi 




















36 I SErba-Serbi Sujud. lawah 


3. Bacaan sujud 

Apabila ketika sujud membaca bacaan tasbih 
sebagaimana bacaan ketika sujud dalam shalat, maka 
tidak mengapa, Ini adalah yang dipilih Imam Ahmad 
bin Hanbal. Bacaannya adalah: 

34 1 \ Jj 


Mahasuci Allah yang Maha tinggi 

Namun disunahkan untuk membaca doa 
sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ra : 

0T4JI 3 <Jj- 4 . JlAj 

«4j jJj 4JJOij «ULb- 


(sajada wajhiya lilladzii khalagahu, wa syaggo 
sam'ahu, wa basharahu, bi haulihi wa guwwatihi) 

Dahulu Rasulullah ketika sujud Al-Qur'an di malam 
haribeliau mengucapkan: 

Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah 
menciptakannya dan telah membuka pendengaran 
serta penglihatannya dengan daya dan kekuatan 
Nya. 

Atau membaca do'a sebagaimana riwayat dari 
Ibnu Abbas ra: 


34 Ibnu Qudamah al-Hanbali (w. 620 H), al-Mughni, hal. 1/445 

35 HR. Tirmidzi no. 580, HR Abu Dawud no.1414 

muka | daftar isi 



Serba-Serbi Sujud Tilawah I 37 


j) tiil jy-j t : jlll cjLj aL &l Jb I jl j)4j 

C01 (3^"" j Ljl-h ^Xj \j 


* °>' 


cj^-i j-UP lgJUc?-!j cjjj L<£ ,*-3j dj^-l j*XxP 

jii» i^ljp jj! jlJ cijli jrf LgjdlaJ uT JU IgllaJj 

» / ,jj-£ ^ s •** ^ ^ 

oljj cĕJj>tiv 449 ‘UU’ 


Seorang laki-laki datang kepada Nabi B seraya 
berkata: Wahai Rasulullah , Suatu malam saya 
bermimpi seperti shalat di belakang pohon. Lalu 
aku sujud. Maka pohon itu sujud karena sujudku. 
Aku mendengar pohon itu berucap: Ya Allah! 
Tetapkanlah pahala untukku disisi-Mu dengan 
bacaan ini dan gugurkanlah dosa-dosaku I 
Jadikanlah dia sebagai tabunganku dan terimalah 
dia sebagaimana Engkau menerimanya dari 
hamba-Mu Daud. Ibnu Abbas berkata: Lalu Nabi 
membaca ayat sajdah lalu beliau sujud. (HR. 
Tirmidzi). 


Dinukil dari mazhab As-syafi’iyah bahwa Al-lmam 
An-Nawawi menganjurkan membaca lafadz yang 
diambil dari ayat Al-Quran berikut ini saat sujud 
tilawah : 36 


36 Syarah Az-Zarqani jilid 1 hal. 272, Al-Majmu’ jilid 4 hal. 64- 
65, Asnal Mathalib jilid 1 hal. 198, Kasysyat Al-Qina jilid 1 hal. 
449 


muka | daftar isi 



38 I SErba-Serbi Sujud lawah 


'IjiuLaJ Ujjj J_Pj OlS"" Oj Ujj jli^U 

Maha suci Allah Tuhan kam, sesungguhnya janji 
tuhan kami pasti dipenuhi (QS. Al-lsra': 108) 

Al-Mutawalli dan ulama lainnya dari mazhab Asy- 
Syafi'iyah menyebutkan sebaiknya lafadz ini dibaca 
sesudah membaca tasbih. 

E. Sujud Tilawah bagi pendengar Ayat 
Sajdah 

Apabila dalam sebuah majlis ada yang membaca 
ayat sajdah, maka dia bersujud dengan diikuti oleh 
orang yang mendengar bacaannya. Orang yang 
membaca seperti imam dalam shalat. Sebagaimana 
riwayat dari Nabi if bahwasannya beliau ketika diatas 
mimbar membaca ayat sajdah, lalu beliau turun ari 
mimbar untuk bersujud dan diikuti para shahabat. 37 

Menurut Madzhab maliki disunahkan bagi yang 
mendengar ayat sajdah untuk bersujud walaupun 
yang membaca ayat sajdah tidak bersujud. 
Sedangakn menurut Hambali tidak disunahkan bagi 
pendengar untuk bersujud apabila yang membaca 
tidak bersujud. 

D. Apa yang dilakukan apabila tidak 
bersujud? 

Apabila tidak mampu untuk bersujud ketika 
membaca ayat sajdah, maka sebagaimana yang 
dikatakan oleh AI-Qolyubiy dari Madzhab Syafi'i, dia 


37 Badai' As-Shonai' 1/192, Al-majmu' 4/64-65 

muka | daftar isi 



Serba-Serbi Sujud Tilawah I 39 


membaca 


38. 


35I % iii S/i aJi S/j ij jlisUj iii 0U4J- 


Sedangkan menurut Ibnu Abidin jika tidak 
memungkinkan untuk sujud maka membaca 39 : 

Il Ujj dJjtjjip llStLlj LjtC" 


Kita mendengar dan kita taat, semoga Allah Tuhan 
kami mengampuni dan kepada-Nya lah kembali 


Penutup 


Alhamdulillah selesai juga penulisan buku kecil 
tentang sujud tilawah ini. Tentu sangat banyak 
kekurangan dan kesalahan baik dalam tutur bahasa 
atau konten. Maka penulis sangat berharap kepada 
para pembaca untuk bisa memberikan masukan dan 
kritik membangun dalam rangka kesempurnaan 
buku ini. 

Semoga buku ini bermantaat. Wallahu al- 
muwafflg Ila agwam at-tharlg. Wallahualam 

□ 


38 Ahmad Salamah al-Qlayubi dan Ahmad Umiarah, Hasyiyah 
Qalyubi wa Umairah, hal. 1/ 235 

39 Ibnu Abdin al-Hanafi ; Radd al-Muhtar, hal. 2/ 109 

muka | daftar isi 




Protil Penulis 

Saat ini penulis aktif di Rumah Fiqih 
(www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang 
bertujuan melahirkan para kader ulama di masa 
mendatang, dengan misi mengkaji llmu Fiqih 
perbandingan yang original, mendalam, serta 
seimbang antara mazhab-mazhab yang ada. 

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan 
dari berbagai majelis taklim baik di masjid, 
perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan 
sekitarnya. 

Penulis menyelesaikan studi S1 di Jamiah al-lmam 
Muhammad bin Saud Kerajaan Arab Saudi di Jakarta 
(LIPIA) tahun 2018. Sekarang penulis sedang 
menempuh studi S2 di Institut llmu Al-Qur'an Jakarta 
Fakultas llmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau bisa 
dihubungi via Email : Fuah.maharati@gmail.com 


muka | daftar isi 










RUMAH FIQJH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 

Indonesia. 

RUMAH FIQ.IH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 


